r 




Kantor Cabang Kediri 

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.28 


PT TASPEN (PERSERO) 


28 Maret 2019 


Nomor 

Sifat 

Lampiran 


SRT-180/C.5.3/032019 
Penting 
2 


Kepada Yth. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung 
Di Tempat 


Perihal : Loyalty Program Bagi ASN Aktif dan Pensiunan Peserta TASPEN 


Menindaklanjuti fungsi Kartu Peserta Taspen terbaru yang telah kami distribusikan dimana salah satunya 
dapat digunakan sebagai Kartu Discount Merchant , bersama ini kami beritahukan bahwa saat ini PT 
TASPEN (Persero) telah bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia dan Aero Travel (Anak Perusahaan 
Garuda Indonesia) dalam rangka memberikan Loyalty Program! Program Diskon khusus bagi seluruh 
peserta Taspen baik ASN Aktif maupun Pensiun terkait penjualan produk IndiHome dan jasa tour and 
travel sebagai berikut: 

1. PT TASPEN (PERSERO) telah melakukan kerjasama sinergi BUMN dengan : 

a. PT Garuda Indonesia 

b. PT Telkom Indonesia; 

c. PT Aero Globe Indonesia (anak perusahaan Garuda Indonesia). 

2. Program loyalty bagi peserta Taspen yang dikerjasamakan dengan PT Telkom Indonesia adalah 
Peserta Taspen akan mendapatkan potongan sebesar 30% setiap bulan atas tagihan pemakaian 
indihome, dan tatacara pemasangan baru indihome sebagai berikut: 

1) Mengisi form pendaftaran 

2) Mengirim form pendaftaran ke KC PT TASPEN (Persero) Kediri 

3) foto copy Kartu Peserta Taspen 

4) foto copy Kartu Keluarga 

3. Program loyalty bagi peserta Taspen yang dikerjasamakan dengan PT Aero Globe Indonesia adalah: 

a. Paket tour inbound dan outbound 

• Paket tour domestik mendapatkan diskon sampai dengan Rp.200.000,- / pax keberangkatan; 

• Paket tour internasional mendapatkan diskon sampai dengan Rp.300.000,- / pax 
keberangkatan; 

• Paket ibadah hollyland (wisata rohani) mendapatkan diskon sebesar Rp.200.000,-/ jamaah 
keberangkatan. 

b. Paket Haji khusus, paket umrah dan wisata muslim 

• Paket umrah reguler mendapatkan diskon sebesar Rp. 1.500.000,- / jamaah yang berangkat; 

• Paket umrah promo besaran diskon akan ditentukan kemudian sesuai kondisi harga yang 


diterapkan; 




Ort No.: 10 00 D 150M 







Paket haji khusus mendapatkan diskon sebesar Rp.2.500.000,- / jamaan yang berangkat. 


c. Tatacara pembelian tiket pesawat, paket tour dan paket umrah dan haji sebagai berikut: 

1) Mengisi form pendaftaran 

2) Mengirim form pendaftaran ke KC PT TASPEN (Persero) Kediri 

3) foto copy Kartu Peserta Taspen 

4) foto copy Kartu Keluarga 

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas informasi di Lingkungan Instansi Bapak/Ibu, mohon 
bantuannya untuk dapat memasang poster pengumuman terlampir, di tempat yang strategis dan mudah 
terbaca oleh ASN. 

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. 



PT^EASPEN (PERSERO) 

^S^ttaiKantor Cabang Kediri, 

y r\ 


FmfemGROHO 

NIK. 1774 


KP.: HM.00.02 


© * ** * 


Cartifod Company 










tim 


lndiH©me 

PT TASPEN (PERSERO) berkerjasama dengan 
PT TELKOM INDONESIA menghadirkan kemudahan 
bagi ASN dan PENSIUNAN 

DISKON sebesar 

bagi ASN dan PENSIUNAN 


Cukup daftar ke TASPEN KEDIRI atau Plasa Telkom terdekat dengan 
membawa Kartu Taspen atau Smartcard dan Fotocopy Kartu Keluarga 


9 


TELKOM KEDIRI 

Jl. Hayam Wuruk No. 45-47 Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, 
Jawa Timur 64129 



9 


TELKOM NGANJUK 

Jalan Megantoro No.63 Ganung Kidul, Kec. Nganjuk, 
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419 


9 


TELKOM TULUNGAGUNG 

Jl. A Yani Timur No.11, Bago, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, 
Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66128 


9 


9 


TELKOM BLITAR 

Jl. A Yani No 10 Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66100 


TELKOM TRENGGALEK 

Jl. Ahmad Yani No.2, Krajan, Surodakan, Kec. Trenggalek, Kabupaten 
Trenggalek, Jawa Timur 66316 


(pla^ IndiHome Paket Deluxe - Triple Play 



TRIPLE PLAY 

PACKAGE 

PROMO 



h% vtJ 

iflix 

HCOQ 

CATCHPLAY 

Harga 


10 

Mbps 


Gratis 1000 menit 
nelpon lokal / interlokal 


Int-eractive TV Channels 
Essential ♦ IndIKids Lite 


Phone & 
wifi.id Seamless 


Nonton 

Sepuasnya 


2 Bulan** 
Nonton Sepuasnya 


1 Bulan* 

Nonton Sepuasnya 


Rp 460 r.„ 


, DUAL^I 

Vpuy/ 


DUAL^V 

VPLAV 


IndiHome Paket Netizen I - Dual Play 



MfM 9 


Gratis 100 menit 
nelpon lokal / interlokal 


wifi.id Seamless 


Rp notz 000 ,- 

C- O sJ /Bulan 


★Aktivasi layanan Catchplay melalui mylndiHome atau layar UseeTV Anda 
★★ Aktivasi layanan HOOQ dan rf1ix melalui layar UseeTV Anda 
- Harga belum termasuk PPN 


Belum Termasuk 
PPN &IKR 


IndiHome Paket Netizen II - Dual Play 


| IndiHome 

IUR?] 

iflix 

HCOQ 

CATCHPLAY 

Harga < 

10 

Mbps 

- ^ - 

Interactive TV Channels 
Entry 

■ ^7 

Nonton Sepuasnya 

2 Bulan 

Nonton Sepuasnya 

1 Bulan 

Nonton Sepuasnya 

-▼- 

r p 0 4 C ooo,- 

O 1 \J /Bulan 






Paket 

Internet 

POTS 

UseeTV 

Harga 

Paket 

ONT & STB 

Harga 

Awal 

Diskon 

Harga 

Diskon 

Indihome 3P (UseeTv Entry) 

10 Mbps 

1000 Menit 

Entry 

460.000 

80.000 

540.000 

30% 

378.000 

Netizen 1 (POTS + Internet) 

10 Mbps 

100 Menit 

- 

285.000 

80.000 

365.000 

30% 

255.500 

Netizen II (Internet Usee TV) 

10 Mbps 

- 

Entry 

315.000 

80.000 

395^0^^ 

30% 

276.500 


Syarat Berlaku : 

1. PNS yang menjadi anggota TASPEN 

2. Pensiunan PNS yang mempunyai kartu TASPEN 

3. Karyawan dan pensiunan PT.TASPEN 



























































Paket Tour 
Domestik 


Diskon sampai dengan 
Rp. 200.000,-/ pax 
keberangkatan 


BUIVIIM 

Hadir antuk negeri 



Aerotravel 

GARUDA INDONESIA GROUP 



Paket Tour 
Internasional 


Diskon sampai dengan 
Rp. 300.000,-/ pax 
keberangkatan 



Paket Ibadah Hollyland 
(Wisata Rohani) 


Diskon sampai dengan 
Rp. 200.000,-/jamaah 
keberangkatan 


PAKET HAJI KHUSUS, PAKET UMROH 
DAN WISATA MUSLIM 

1 



Mengirim formulir 
pendaftaran ke KCU/KC 
TASPEN terdekat 


Mengisi formulir 
pendaftaran 


Fotocopy Kartu Peserta 
Taspen 


Paket Umroh Reguler mendapatkan diskon 
sebesar Rp. 1.500.000,-/jamaah yang berangkat 


Paket Haji Khusus mendapatkan diskon sebesar 
j-Rp. 2.500.000,-/ jamaah yang berangkat ~ —, 


Paket Umroh Promo besaran diskon akan ditentukan 
kemudian sesuai kondisi harga yang diterapkan 


INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI 
flSI PT TASPEN (PERSERO) KC KEDIRI 

BS90 8 1 1 3 64 1 999 


PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG KEDIRI 

Jl. laksa Agung Suprapto No. 28 Telp. (0345) 770888, Fax. (0354) 770777 KEDIRI - JAWA TIMUR 





































